WikipediA 

Bahasa Flam 


Bahasa Flam atau Belanda Belgia ( Belgisch-Nederlands [ ' bslyis 
' ne: dsrlant S] (*# dengarkan)) adalah bahasa Belanda yang 
dituturkan di Flandria, bagian utara Belgia ,P-H 2 ^ 3 ] baik itu dalam 
bentuk standar (seperti yang digunakan di sekolah-sekolah, 
pemerintahan, dan media)^ ataupun informal (seperti pada bahasa 
sehari-hari, "n/" [' tYs0(n), ta: 1]).^ Terdapat empat dialek 

Belanda utama di Flandria:: dialek Brabant, Flam Timur, Flam 
Barat, dan Limburg . Flam Barat dan Limburg kadang-kadang 
dianggap sebagai bahasa yang terpisah. 

Secara linguistik, istilah Flam juga mengacu pada bahasa yang 
dituturkan di County FlandersJ 6 ' terutama Flam BaratNamun, 
akibat emansipasi politik wilayah Belgia yang berbahasa Belanda, 
budaya wilayah tersebut (yang terdiri dari Flandria Barat, Flandria 
Timur, Brabant, Antwerp, Limburg, dan Brussels) dikenal dengan 
nama Flam.^ Dialek Brabant dan Antwerp merupakan kontributor 
tussentaal yang dominan. Namun, tussentaal bukan merupakan bahasa resmi Flandria, karena bahasa 
resminya adalah bahasa Belanda standar 

Referensi 

1. A Leidraad van de Taaltelefoon (http://taaltelefoon.vlaander 

en.be/nlapps/docs/default. asp?fid=270). Dienst Taaladvies 
van de Vlaamse Overheid (Department for Language 
advice of the Flemish government). 

2. A Harbert, The Germanic Languages, CUP, 2007 

3. A Jan Kooij, "Dutch", in Comrie, ed., The World's Major Languages, 2nd ed. 2009 

4. A Speech Rate in a Pluricentric Language: A Comparison Between Dutch in Belgium and the 

Netherlands (abstract) (http://las.sagepub.eom/cgi/content/abstract/47/3/297). Language and 
Speech, Vol. 47, No. 3, 297-308 (2004). By Jo Verhoeven, Guy De Pauw, and Hanne Kloots of 
the University of Antwerp. 

5. A Tussen spreek- en standaardtaal (https://lirias.kuleuven.be/. ../Tussen_spreek-_en_standaard 

taal.pdf). Koen Plevoets. Katholieke Universiteit Leuven. 

6. A Konig & Auwera, eds, The Germanic Languages, Routledge, 1994 

7. A Ethnologue (1999-02-19). "Linguistic map of Benelux". Ethnologue.com. Diakses tanggal 
2013-10-17. 

8. A "Vlaams". Ethnologue. Diakses tanggal 20 February 2013. 

9. A "Language and territoriality in Flanders in a historical and international context 

publisher=Flanders.be". Diakses tanggal 2014-01-25. 




Wikimedia Commons 
memiliki media mengenai 

Languages of Belgium. 



Bahasa-bahasa yang dituturkan di 
Belgia. Di Flandria (kuning dan 
jingga), bahasa Belanda adalah 
bahasa resmi. 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.Org/w/index. php?title=Bahasa_Flam&oldid=15162201" 


Halaman ini terakhir diubah pada 7 Juni 2019, pukul 08.34. 

































Teks tersedia di bawah Lisens^Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 



